Solusi Error yang Sering Terjadi di Blogger 


Di postingan ini saya rangkum beberapa error atau bug yang 


sering terjadi di blogger.com. 


Sebagai penjual template blogger, error-error seperti ini sering 


sekali ditanyakan oleh pelanggan saya. 


Sebagian besar pelanggan saya mengganggap error-error ini 


disebabkan oleh template yang digunakan. 


Tapi sebenarnya bukan dari template, melainkan karena 


disebabkan oleh platform blogger-nya itu sendiri. 


Langsung saja, berikut beberapa error yang sering terjadi di 


blogger dan solusinya: 

Jumlah postingan di homepage tidak sesuai setelan 
Error yang paling sering terjadi pertama adalah jumlah 
postingan yang muncul di homepage/halaman depan tidak 


sesuai dengan setelan. 


Permasalahan ini sebenarnya bukan sebuah error, tapi malah 


fitur dari platform blogger itu sendiri. 


Fitur ini namanya adalah Auto Pagination. Fitur ini sudah ada 


di blogger sejak 10 tahun yang lalu. 


Jika sobat baca di blog resmi blogger, di situ dijelaskan seperti 


Ini : 


Starting today, were rolling out a change that affects how we paginate webpages on 
Blogger. We will dynamically adjust how much content to send to the browser 
depending on (a) the amount of HTML on the page being reguested (in kilobytes) and 
(b) the number of images on the page. Users can continue to use “older posts" and 


"newer posts” navigation elements to see additional posts. 


Kurang lebih artinya, Blogger akan menyesuaikan jumlah 
postingan yang ditampilkan tergantung dari banyaknya kode 
HTML dan Gambar yang ada di dalam postingan. 


Jika sobat membuat postingan baru, dan di dalam postingan 
tersebut memuat banyak gambar dan juga kode html (semakin 
panjang artikel semakin banyak kode html), maka hampir 
dipastikan jumlah postingan di homepage blog sobat akan 


berkurang. 


Kenapa di blogger ada fitur seperti ini? padahal ngganggu. 


Jujur aja fitur ini memang ngganggu banget dan tidak 


seharusnya ada di blogger. 


Tapi perlu diingat fitur ini diluncurkan 10 tahun yang lalu. Pada 
waktu itu sebagian besar template, khususnya template 
bawaan blogger secara default menampilkan full artikel di 


halaman depan. 


Dengan seperti itu maka wajar jika fitur ini ada. Tapi untuk saat 


Ini memang seharusnya fitur tersebut sudah dihilangkan. 


Solusinya 


Untungnya ada solusi untuk permasalahan ini. 


Solusinya sangat simple, yaitu dengan memanfaatkan fitur 


Jump break” di postingan blogger. 
Caranya: 
Edit postingan di blog sobat yang memuat banyak 


gambar/kode HTML. Letakan "jump break" setelah paragraf 


pertama: 


Untuk postingan yang tidak memuat banyak gambar/kode 
HTML tidak perlu diberi "Jump Break." 


Postingan hanya muncul 1 di halaman depan 
Error ini hampir sama seperti yang pertama, bedanya kalau 
error sebelumnya jumlah postingannya tidak sesuai setelan, 


kalau yang ini jumlah postingannya hanya satu. 


Penyebab dari error ini juga sebenarnya sama, yaitu karena 


fitur Auto Pagination di blogger. 


Tapi ada hal lain yang menyebabkan error ini, yaitu karena 


postingannya dicopy paste dari Microsoft Word. 


Apa hubungannya dengan Microsoft Word, Mas? 


Ketika sobat menulis artikel di Microsoft Word, setelah itu 
disalin dan dipaste langsung ke postingan blog menggunkan 
mode "Compose," yang terpaste bukan hanya tulisan saja, tapi 


kode “styling” dari program Microsoft Word juga ikut terpaste. 


Jika setelah dipaste sobat beralih ke mode HTML, maka sobat 
akan melihat banyak sekali kode HTML yang nggak jelas yang 
berasal dari program MS Word: 


Karena di dalam postingan banyak kode HTML, akhirnya fitur 
Auto Pagination di blogger bekerja dan memutuskan untuk 


menampilkan satu postingan saja di halaman depan. 


Solusinya 


Solusi pertama: 


Usahakan untuk tidak menulis artikel secara offline di Microsoft 


Word atau program yang serupa (Open Office, LibreOffice, dll.). 


Solusi kedua: 


Gunakan "Jump Break” seperti yang sudah dijelaskan 


sebelumnya. 


Ada postingan yang hilang atau tidak muncul di blog 
Jika error-error sebelumnya terjadi di homepage, error ini 


terjadi pada halaman "Postingan Lama”. 


Ketika error ini terjadi akan ada postingan yang tidak muncul 


ketika sobat mengunjungi halaman "Postingan Lama." 


Error ini disebabkan karena ada beberapa postingan yang 
tanggal publish-nya sama persis. Tanggal, jam, dan menitnya 


sama. 


Solusinya 


Edit postingan yang memiliki waktu publish yang sama. 


Atur ulang waktu publishnya, beri jarak setidaknya satu menit 


di antara satu postingan dengan postingan yang lainnya. 


Error lainnya 
Demikian rangkuman beberapa error yang sering terjadi di 


blogger. 


Mungkin masih ada beberapa error lainnya yang belum saya 
cantumkan di atas. Insya Allah akan saya tambahkan 


kedepannya. 


